PAN 
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 


Telepon (021) 8093008: Faksimile (021)/8090421 
Laman: www.bkn.go.id : Pos-el: humas@bkn.go.id 


Jakarta, 20 Januari 2023 


Nomor - 327.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 

Sifat : Confidential 

Lampiran 1 1 (satu) File hasil seleksi 

Perihal : Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan 
Tahun 2022 

Kepada Yth. 


Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kab. Tulungagung 
di 
Tempat 


Berkenaan dengan telah dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan 
Perjanjian Kerja (CPPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, berdasarkan Peraturan 
Menteri PANRB No. 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 
dan Keputusan Menteri PANRB No. 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah 
Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang diselenggarakan Tahun 
2022. 


Bersama ini kami sampaikan softcopy Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Pemerintah Kab. Tulungagung 
Tahun 2022. Dalam pengumuman agar instansi menyampaikan hasil pengolahan nilai dan 
pengumuman yang disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan 
Nasional. 


Dalam rangka penyiapan usul penetapan Nomor Induk (NI) PPPK, agar dalam pengumuman Instansi 
menyampaikan juga kepada peserta yang dinyatakan lulus untuk segera menyampaikan kelengkapan 
berkas secara elektronik melalui sscasn.bkn.go.id yang secara teknis akan disampaikan lebih lanjut. 


Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima 
kasih. 


Ditandatangani secara elektronik oleh 

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara 

selaku 

Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2022 


Bima Haria Wibisana 


Pindai Barcode atau ORcode ini untuk mendapatkan kode unik yang dapat digunakan untuk mengunduh hasil Seleksi 
Kompetensi pada https:/ /admin-sscasn.bkn.go.id 


Tembusan: 
Menteri PAN dan RB 


Catatan: 
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE G ii 
3) 


- Dokumen dapat dicek keasliannya menggunakan fitur Pengecekan Dokumen SSCASN Elektronik 


